Nama-nama Islami - Anak laki-laki - A Nama-nama Untuk laki-laki
            Huruf A
                  No. Nama Artinya
                  01. Amin Pemengang Amanat
                  02. Anis Ramah tamah dalam pergaulan
                  03. Amanullah Keamanan dari Allah
                  04. Akram Lebih Mulia
                  05. Ahmad Terpuji
                  06. Ad-ham (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno
                  07. Aslam (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam
                  08. Arsalan Nama seorang tokoh Islam
                  09. Aiman Kanan
                  10. Arhab Memanjakan
                  11. As'ad Bahagia
                  12. Adib Beradab
                  13. Addar Quthni Seorang imam perawi hadist
                  14. Attirmidzi Imam perawi hadist
                  15. Aththobarani Imam perawi hadist
                  16. Al Baihaqi Imam perawi hadist
                  17. Annasai Imam perawi hadist
                  18. Asyraf Lebih mulia
                  19. Amir Penguasa - pemimpin
                  20. Anas Mesra - periang
                  21. Althaf Lebih lembut
                  22. Amjad Lebih mulia
                  23. Ahnaf Lebih suci (Lurus)
                  24. Anwar Lebih bersinar
                  25. Arhab Lebih lebar dan luas
                  26. Azhar Lebih cerah
                  27. Aufa Lebih tepat
                  28. Anjab Lebih utama dan bernilai
                  29. Akhdan Sahabat
                  30. Akmal Lebih lengkap (sempurna)
                  31. Abrar Golongan yang berbuat kebajikan
                  32. Aflah Lebih sukses
                  33. Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw
                  34. Amrullah Perintah Allah
                  35. Asad Singa
                  36. Afdhol Lebih Utama
                  37. 'Aashim Menjauhi maksiat
                  38. 'Aamir Memakmurkan
                  39. 'Atiq (1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan
                  40. 'Adli Adil
                  41. 'Arif Arif bijaksana
                  42. 'Adnan Nama orang dahulu
                  43. 'Aali Tinggi
                  44. 'Adil Adil
                  45. 'Abduh Hamba-Nya
                  46. 'Azzan Nama orang Dahulu
                  47. 'Azzam Kebulatan tekad
                  48. 'Azmi Keteguhan hati
                  49. Athallah Karunia Allah
                  50. 'Aqil Yang baik budi
                  51. 'Aun Pertolongan
                  52. 'Aafi Yang mengampuni
                  53. 'Aathif Belas kasih
                  54. Alauddin Kemulian agama
                  55. 'Aakif Beritikaf
                  56. 'Aqib Balasan yang baik
                  57. 'Afif Punya harga diri
                  58. 'Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni
                  59. 'Alim Berilmu
                  60. 'Abid Beribadah
                  61. 'Abbad Tekun beribadah
                  62. 'Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya
                  63. Antar Berani dalam peperangan


                  ABDFGHIJKLMNQRSTUWYZ

                  [Home] [Nama dengan Asmaulhusna] [Nama Para Nabi dan Rasul] 
                  [Nama  Laki-laki dan Perempuan]

              
             

